os Ketakutan to Positive”Thing King” 
Artikel Kesaksian 


ada Bulan Desember 2015, diadakan 
pemilihan kepala daerah secara 
serentak di seluruh Indonesia. Banyak 
janji dilontarkan oleh para calon. Ada 
sebuah lelucon tentang perbedaan antara Pil- 
kada (Pemilihan Kepala Daerah) dengan Pil KB 
(Keluarga Berencana). Jika Pil-KB lupa diminum 
maka akan jadi (hamil). Sebaliknya, pada proses 
Pilkada, jika yang bersangkutan sudah jadi (kepala 
daerah) maka akan lupa (pada janji-janjinya). 
Manusia memang gampang lupa dengan 
janjinya, tapi Allah selalu menepati janji-Nya, 
meskipun kadang memerlukan waktu yang lama. 


TINGGAL JANJI 


Kita biasa mendengar orang mengeluh, 
“Ah, janji tinggal janji.” Hal ini terjadi karena 
mereka telah dikecewakan oleh seseorang 
yang lupa akan janjinya. Semakin lama 
terlupa, semakin besar kesedihan dan 
semakin dalam keluhannya. 

Setelah Allah berjanji kepada Abraham, 
“Aku akan membuatmu menjadi bangsa 
yang besar” (Kej. 12:2), dua puluh lima 
tahun berlalu sebelum Ishak, anaknya, lahir 
(21:5). Selama tahun-tahun penantian itu, 
Abraham mempertanyakan janji Allah yang 
tidak kunjung digenapi (15:2), dan bahkan 
Abraham sempat mengambil jalan lain 
dengan memiliki anak melalui hamba istrinya 
(16:15). 

Meski demikian, Allah tetap 


mengingatkan Abraham tentang janji-Nya, 
sambil terus mendorongnya untuk setia dan 
tetap percaya kepada-Nya (17:1-2). 

Pada waktu bayi Yesus diserahkan ke bait 
suci, Lukas mencatat, hanya satu orang, yakni 
Simeon, yang sudah sangat tua, yang tampaknya 
masih ingat akan janji Allah, yang akhirnya 
digenapi. “Sesungguhnya Anak ini ditentukan 
untuk menjatuhkan atau membangkitkan 
banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu 
tanda yang menimbulkan perbantahan,” kata 
Simeon kepada Maria.” (Luk.2:34). 

Berabad-abad kemudian, Paulus 
meneguhkan bahwa semua janji Allah adalah 
“Ya” di dalam Kristus (2 Kor. 1:20). Teman, 
keluarga, bahkan dunia, bisa lupa dengan 
janjinya dan penuh ketidakpastian, tapi kita bisa 
mengandalkan Allah yang senantiasa menepati 
janji-Nya. Barangsiapa yang percaya kepada-Nya 
tidak akan dikecewakan. 


Natal bukan hanya waktu untuk berbuat 
baik dan memastikan tidak ada seorang pun 
yang kesepian. Tetapi sebuah kesempatan emas 
untuk mengabarkan berita baik tentang Tuhan 
Yesus. Berikut adalah tiga makna sejati Natal 
yang bisa kita bagikan dengan orang lain: 


Pertama, Natal adalah merayakan 
kelahiran Tuhan Yesus, Anak Allah yang rela 
mengambil rupa manusia dan “diam di antara 
kita” (Yohanes 1:14). 

Kedua, Yesus datang demi kita. Ia lahir 
untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa- 
dosa kita, dan Dia dibangkitkan dari antara 
orang mati, untuk memberi kita pengampunan 
dan kehidupan kekal di Sorga (1 Korintus 15: 
3-4). 

Ketiga, kita dapat mendorong orang 
untuk menanggapi panggilan Yesus dengan 
percaya dengan iman dan menerima tawaran 
keselamatan-Nya (Yohanes 1:12: 3:16). 

Natal adalah tentang Yesus dan bukan 
Santa Claus, pohon terang, permen-permen dan 
hadiah-hadiah. Mari kita berdoa supaya pada 
momen ini banyak orang datang untuk mencari 
dan menemukan-Nya, seperti orang Majus yang 
datang untuk menyembah Dia, Juruselamat 
yang dijanjikan Allah (Matius 2: 1-2). Tuhan 
Yesus memberkati. 


ETAKUTAN 


“SEKALIPUN AKU BERJALAN DALAM LEMBAH KEKELAMAN, AKU 
TIDAK TAKUT BAHAYA, SEBAB ENGKAU BESERTAKU: GADA-MU 


DAN TONGKAT-MU, ITULAH YANG MENGHIBUR AKU.” 
- MAZMUR 23:4 - 


“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam- 
an, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau 
besertaku: gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah 
yang menghibur aku.” (Mazmur 23:4). Salah satu 
sumber utama stres adalah kehilangan. Anda 
dapat kehilangan pekerjaan, kesehatan, uang, 
reputasi, atau orang yang Anda cintai. 

Ketika seseorang menghadapi kehilangan, 
selalu ada dua reaksi yang lazim. Salah satunya 
adalah rasa takut, dan yang lainnya adalah 
kedukaan. Berduka itu baik. Kedukaan ialah 
salah satu cara bagi kita untuk melewati transisi 
kehidupan. Bahkan, jika anda tidak bersedih atau 
berduka, rasa kehilangan Anda akan berlarut- 
larut. Kesedihan tak akan membunuh apabila 
Anda mengeluarkannya. 


JANGAN 


Sebaliknya, rasa takut ialah hal yang buruk. 


Tidak sekali-kali Alkitab mengatakan, “Jangan 
berduka,” “Jangan bersedih,” atau “Jangan 
menangis. Tetapi Alkitab menulis “Jangan takut,” 
bahkan sebanyak 365 kali! Sebab kedukaan tidak 
melumpuhkan, tapi rasa takut. 

Daud mengatakan dalam Mazmur 23:4, 
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 
aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku: 
gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur 
aku. 

Gembala selalu membawa tongkat dan 
gadanya untuk melindungi domba mereka. Daud 
tahu itu, dengan cara yang sama, Allah pun 
memiliki alat untuk melindungi dirinya, dan ia 
percaya pada-Nya, bahkan di lembah-lembah 


4 


yang paling dalam sekali pun. 

Beberapa dari Anda mungkin sedang 
melewati lembah bayang-bayang- mungkin 
lembah kekelaman. Mungkin lembah bayangan 
Utang. Mungkin lembah bayangan konflik. 
Mungkin lembah bayangan kedukaan. Mungkin 
lembah bayangan keputusasaan. 

Bayang-bayang itu menakutkan. Ingat 
bagaimana waktu kecil Anda takut dengan 
bayang-bayang ketika menjelang tidur? Seiring 
kita dewasa, kita tahu jika bayang-bayang tak 
menakutkan. 

Pertama, bayangan tak akan menyakiti 
Anda. Kedua, bayangan selalu terlihat lebih 
besar dari sumbernya. 


LIHAT CAHAYA 


Dan ini kabar baiknya - di mana ada 
bayangan, di situ ada cahaya. Tak akan ada 
bayangan tanpa cahaya. Jadi kunci untuk 
menghindar dari bayang-bayang ialah dengan 
berpaling dari bayangan tersebut dan melihat 
cahaya. Karena selama Anda melihat ke arah 


cahaya - Yesus, Sang Terang Dunia - bayangan 
itu tak akan menakuti Anda. 

Begitulah cara Anda melalui lembah 
kekelaman. Begitulah cara Anda meredamkan 
stres Anda. Percayalah pada Allah sama 
seperti Daud, yang berdoa, Ketika semangatku 
lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang 
mengetahui jalanku (Mazmur 142:3a). 

Renungkan hal ini: bayang-bayang apa 
yang baru-baru ini Anda hadapi? Mengapa 
mereka begitu menghantui Anda? 

Bagaimana dengan 
menghafal ayat 
Alkitab 


RN EUR 


R3 


dapat membantu Anda menghadapi ketakutan 
dalam hidup Anda? Menurut Anda mengapa 
rasa takut membuat orang-orang tertekan? 

Jangan takut atau menyerah karena 
bayangan karena ada cahaya Tuhan dibalik 
bayangan yang Anda lihat. IP (Diterjemahkan 
dari Daily Devotional by Rick Warren) 


CV PUSTAKA 
'AJAWALI 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
W @GcmStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


“Miracle” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
/ www.mstv.tv 
Pdt. Sumiati Supit 


SEGENAP KELUARGA BESAR 


: Tayangan Ulang 
: Ibadah Minggu II GMS 
: Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.10.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


Oo 


: “Fighting Spirit” 
: Pk. 02.00, 05.00, 
: 14.00, 17.00 WIB 
: / www.mstv.tv 

: Pdt. Samuel Muji 


GEREJA MAWAR SHARON 
MENGULAPKAN 


—MERRY CHRISTMAS 2019 
HAPPY NEW YEAR 2016 


Mawar Sharon 


Women & Senior 


LIBUR 


: Before30 English 
: Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


@ 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


@ 


“Atmosphere” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdm. Yenny Verodika 


“. 


: GMS CHRISTMAS 

: CELEBRATION 2015 di 
: Dyandra Convention 

: Center 

: Pk. 08.00, 11.30, 15.30, 
: 19.00 WIB 

: / Dyandra Convention 
: Center 


AOG REVIVAL SERVICE 


LENGAN 


Sunoay /274215/1 PM 


Before30 English 
: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: Sunday Service 
: Pk.07.00, Pk.10.00, 
: Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 


: : / GMS main hall 
: @ : EagleKidz 
: : jadwal lihat di hal. 8 
: (Re-run) : 
: Before 30 Show j 
! “Miracles Edition” : aj 
: Pk.15.00 WIB : 
: / www.mstv.tv ! Army of God 
: : New Year Celebration 
: Pro-M Revolution : Pk.13.00 WIB 
: : / GMS main hall 
: LIBUR 
: Before 30 Show 
! “Miracles Edition” 
: Pk.14.00 WIB 


: / www.mstv.tv 


KANTOR GEREJA LIBUR PADA 
28 DESEMBER "15 - | JANUARI "16 


IBADAH MAWAR SHARON WOMEN & SUMMIT 
30 DESEMBER "15 


IBADAH DOA MALAM 
| JANUARI '16 


DILIBURKAN! 


PERPULUHAN & PERJAMUAN KUDUS ? 
DIADAKAN 10 JANUARI 2016 


#SEGALA KEPERLUAN JEMAAT 
YANG BERHUBUNGAN DENGAN 
PENGHIBURAN, TUTUP PETI DAN 
PEMAKAMAN,BISA MENGHUBUNGI 
BP. TJANDRA DI 083831111688 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
GMS Surabaya Keb. AOG Pk. 13.00 
ebaktian Umum | Pk. 07.00 Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 Telp. 8946136, Fax: 8052650 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 
GMS Revival Madiun 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 Keb. Umum Pk. 07.00 
Auditorium MSCS (Voltage) Keb. Umum Pk.17.00 
Kebaktian Anal Pk. 07.00 Keb. Youth Pk.10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 
(Supertrooper 4 Voltage) Jl. Bogowonto 1 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 Telp: 0351-469869 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) GMS One Family Malang 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 Keb. Keluarga 4 ProM | Pk. 07.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Keb. Anak | Pk. 07.00 
(Supertrooper 4 Voltage) Keb. Keluarga 4 ProM Il Pk. 10.00 
English Service Keb. Anak II Pk. 10.00 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 Keb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
r.202 (All Stars), convention hall Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
(Supertrooper) Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 
Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 GMS Jombang 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Keb. Profesional Muda Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Sabtu Pk. 19.00 Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
Sekretariat & tempat Ibadah: 
Bukit Doa “Immanuel” Prigen Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
eb. Umum Pk. 10.00 Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
GMS Revival Tulungagung 


GMS Unity Surabaya Timur Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 Keb. Umum I 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. Umum #- Anak 3 Pk. 16.00 Keb. Remaja Pk. 10.00 
Ruko Klampis Sguare Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 
blok A no. 22-23, Jl. Supriyadi 41, Telp. Kantor 0355-323936 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 
G R J A Cp. Melyana (089677931982/081390801878) GMS Revival Jember 
MAWAR S HA RO N Keb. Umum I Pk. 07.00 
GMS House of Victory Surabaya Selatan Keb. Umum Il - Pro-M Pk. 10.00 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, Keb. Umum III Pk. 16.00 
E-mail: Info@gms.or.id & Rungku Keb. Youth Pk. 13.00 
7 Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 
LEE 021100070001 HUNJING) Jl. Siwalankerto 145 Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
FAX : (62-31) 5322452 Cp. Deky (031-70717173) Eaglekids I Pk. 07.30 
Persembahan Anda untuk Eaglekids II Pk. 17.00 
Gereja Mawar Sharon dan GMS Revelation Surabaya Barat Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
€ Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Bukit Doa Immanuel Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 Telp & Fax 0331-425153 
dapat ditransfer ke: Keb. Umum # Anak 2 Pk. 10.00 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 Jl. Raya Sukomanunggal GMS Kediri 
ke omplek Pertokoan Satellite Town Keb. Umum Pk. 16.00 
bd surabaya Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
@gmschurch Telp. 031-7319854 CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 
@GMSwarta 
a gereja mawar sharon GMS Denpasar-Bali (The Light) GMS Miracle Yogyakarta 
eb. Umum 4 Anak | pk. 08.00 WITA Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Umum 4 Anak II pk. 11.00 WITA Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
eb. Youth pk. 14.00 WITA Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA Keb. AOG Pk. 13.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA Pacific Building It. 3, 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali Jl. Laksda Adisucipto 157 
(Sebelum Depo Bangunan) elp.0274-555497, fax.0274-557904 


Telp: 0361-8466437 CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 
Kantor & Sekretariat : Pesona Pangrango 
Blok AG No. 2 Sukabumi 

Telp: (0266) 216123 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 17.00 
eb. Youth Pk. 11.00 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
eb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851 0051 5771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum 4 Anak Pk. 08.00 
eb. AOG 1 Pk. 13.00 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum | #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum | #Anak | 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 
Sek: Jl. Setrawangi 
omp. Setrasari Mall A-6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum II - Anal Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 


Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
Pk. 10.30 WITA 

Keb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

Sekret : Jl. A. Yani KM. 3,5 No. B-8, Ruko 
Tanjung Maya , Seberang Poltabes- 
Banjarmasin. (0511-325 2888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

Keb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.15 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God' Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum - Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


ada tahun 2014, saya dan suami 
b memutuskan membeli rumah dengan 

fasilitas KPR. Untuk pembayaran uang 
muka, oleh pihak developer kami diijinkan 
mengangsur dua belas kali. 

Pada angsuran ke delapan, kami 
memulai melengkapi dokumen-dokumen untuk 
pengajuan KPR di Bank. Singkat cerita, pihak 
bank menyetujui pengajuan KPR kami. 

Proses selanjutnya adalah menunggu 
konfirmasi dari pihak bank untuk jadwal 
penandatanganan akad kredit. Bulan demi 
bulan kami menunggu, pihak bank tidak kunjung 
memberikan kepastian. Kami mulai kuatir KPR 
tersebut dibatalkan, dan kami harus memulai 


10 


A 
c 
Z 
@ 
as 
P4 
@ 


semuanya dari awal. Jika harus 
mengajukan lagi, pastilah tidak 
semudah yang pertama. 

Pada Agustus 2015 
suami saya, karena suatu hal, 
harus mengajukan proses 
pengunduran diri di kantornya. 
Dengan sumber penghasilan 

hanya dari istri akan mempersulit 
“ pihak bank memberikan 
persetujuan KPR. 
Artinya, jika akad dilakukan 
pada Agustus 2015, kami tidak 
memiliki cukup dana untuk melunasi 
beban-beban pajak dan asuransi yang 
menjadi beban kami sebagai pembeli. 
Dan kesempatan untuk memiliki rumah akan 
semakin sulit. 

Pihak bank menjelaskan bahwa ada 
beberapa persyaratan dari pihak developer 
yang belum dilengkapi sehingga jadwal 
penandatanganan akad masih belum dapat 
dipastikan. 

Puji Tuhan, awal September 2015, 
perusahaan tempat saya bekerja memberikan 
kompensasi atas kinerja saya di tahun 
2014, sehingga dapat menambah keuangan 
kami. Hal ini cukup aneh, karena biasanya 
pemberian kompensasi biasanya dilakukan 
pada awal tahun. Beberapa hari kemudian, 
pihak bank memberikan kabar bahwa pada 
10 September 2015 proses penandatanganan 
akad kredit dapat dilakukan. 

Dari kejadian ini kami belajar untuk 
selalu “Positive Thing King”, artinya dalam 
segala kesulitan kita harus melihatnya sebagai 
sesuatu (Thing) dari sudut pandang Raja 
(King) yaitu Allah yang berkuasa atas segala 
kehidupan kita. WP (Erny, GMS Pusat) 


P.U.S.H.9 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


BERSAMA 
PS. PHILIP MANTOFA 


JUMAT, 8 JANUARI 2016 SABTU, 9 JANUARI 2016 

13.00 - 17.00 REGISTRASI 05.00 - 07.00 DOA FAJAR (MAIN HALL) 
18.00 - 19.00 MAKAN MALAM 07.00 - 09.00 DOA PRIBADI 

19.00 - 2130 SESSION | ( MAIN HALL ) | 09.00 - 12.00 SESSION II (MAIN HALL) 


12.00 - 13.00 MAKAN SIANG 


PENDAFTARAN 
RP. 85.000/PAX 


BIAYA BAGI YANG MEMERLUKAN BIS : 
RP. 65.000,-/ORANG 


DAN BERKUMPUL DI 
GMS PUSAT, PK. 12.00 WIB 


INFORMASI : 
(031) 60007000 EXT. 148 
(PADA JAM KERJA) 


NN 
"NAN BEN BE BEN O) 
: : : — : Yg 
: : PN : 
. Ana 
: : tj & : 
dd : : L : 
: : 2? £ : 
0 : : : 
2 : HN IN : 
£ i : z a : 
D 8: # £ Ss : 
: : 0  : 
e : Po £ 8 gg 3 Sa 
— : a-) ya : wo NA 
s8: Poo» £ 3: GOA 
Far : c Ss pp iuy “ !- 
Pan : v & & : £ sOr9D 
: 8 | $£ 3 351 S8iS 
& £ $ . 8 SES iz 908p 
3 . w a ex... :3 5 S538 
5 O '':£ T Gg 329£Es pE318 
Par — Cc“ & “ & 
9 Lu 3 Cc 3939p ay - 
: g H: 9 cc. vs 2 5-£ 
H FEE S $y99.5E 35 £ 
252 ? Ginuunun Os 


F 


“ 


".for He Who promised is faithful,.". 


GMS CHRISTMAS-CELEBRATION”25 DECEMBER 2015 
108.00 11,3015:30-19.008YANORA GONVENTION CENTER 


